Hingga kini menurut Effendi Gunawan yang 
berkantor di PT Misori Utama, Wisma Indokisar 
Jln. A. Yani kav. 65 - Jakarta Pusat, tingkat hunian di 


Billabong telah mencapai 55%. Ini menunjukkan | 


bahwa cukup banyak minat dari masyarakat yang 
menginginkan hidup dalam lingkungan alam yang 
segar. Dengan kenyamanan dan kenikmatan tinggal 
di Billabong Park View ternyata juga membawa 


keuntungan ditinjau dari sudut nilai investasinya. | 


Karena pada saat launching tanggal 14 Desember 
_ 1992 sampai dengan sekarang kurang lebih delapan 
belas bulan harga jual tanah cepat meningkat, dari Rp 
67.000,- per m2 hingga sekarang Rp 200.000,- per m2 
suatu peningkatan 198,5%. Tidak salah kalau potensi 
kawasan hunian ini diwujudkan dalam slogan; Tempat 
peristirahatan yang nyaman di kawasan hijau. 


NURSERY 


asri 136 HALAMAN 76 


d 


* 
PF 


Bogor Lakeside adalah pemukiman yang menempatkan alam sebagai 
dasar utama perencanaan master plan-nya. Dan sebuah danau yang 
indah seluas 70.000 meter persegi menjadi titik perhatian utama 
kawasan hunian yang direncanakan seluruhnya sekitar 500 hektar. 


— 


Kehidupan Nyaman di Tengah Panorama Danau Indah 


emukiman ini terletak di pintu masuk kota 

Bogor, searah tol Jagorawi dari arah Jakarta 
dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit 
saja dari pusat kota Bogor. Bogor Lakeside 
memang sangat menjanjikan bagi ketenteraman dan 
kenyamanan namun begitu dekat dengan ke- 
lengkapan hidup modern. 


Lingkungan Hijau dan Asri 

Keistimewaan master-plan Bogor Lakeside 
karya Sasaki Design yang berkelas dunia ini, selain 
bertumpu pada keindahan danaunya, adalah 
pemanfaatan potensi lansekap alaminya yang 
mempesona. Udara pegunungan yang sejuk, 


Suasana lingkungan hunian yang nyaman dan asri 


f 
1 


panorama gunung Salak yang anggun serta 
kehijauan pepohonan di sekitar kawasan yang 
seolah-olah menjadi bagian utuh tak terpisahkan. 


Rancangan lansekapnya dibuat oleh Made 
Wijaya, arsitek lansekap asal Australia, yang sudah 
belasan tahun bermukim dan mendalami ponse: 
tradisional taman-taman gaya Bali. 
Di sepanjang jalan utama, ditanam pohon- 
pohon yang selain memberi keteduhan juga dipilih 
dari jenis yang memiliki karakter menarik. Pada 
bagian sudut-sudut yang strategis ditata dengan 
berbagai jenis tanaman berbunga yang indah dan 
semarak. i 


HALAMAN 77 asri 136 


_ Arsitektur Bercita Rasa Tinggi 

Tersedia empat gaya arsitektur rumah di Bogor 
Lakeside yang dibangun dengan keahlian teknis 
tinggi, serta menggunakan bahan bangunan 
bermutu. Arsitektur post-modern dengan 
permainan bentuk dan warnanya yang menarik, 
spanish yang megah dan anggun, country yang 
sejuk dengan aksentuasi kayu yang alami serta 
contemporer dengan bentuk atap unik, bersahaja 
: namun memiliki nilai artistik tinggi. Semua tampil 
mempesona pada kavling-kavling yang ditata 
terencana, memberi keleluasaan seluruh penghuni 


menikmati rumah dan halaman yang luas dan 


indah. 


Fasilitas Serba Lengkap 

Berbicara soal sarana, prasarana dan fasilitas 
yang kerapkali menjadi dasar pertimbangan calon 
penghuni, di Bogor Lakeside dalam waktu yang 
tidak terlalu lama akan segera menjadi kenyataan. 
Jalan-jalan lingkungan yang lebar, jaringan listrik, 
saluran telepon maupun air bersih kini dalam 
proses pembangunan secara simultan dan terpadu. 

Berbagai fasilitas yang dapat dinikmati 
sekeluarga tersedia lengkap dalam c/ub-house yang 
berada tepat di muka gerbang masuk. Ada empat | 
lapangan tenis (2 out-door dan 2 in-door) kolam 
renang untuk dewasa dan anak, jogging-track, 
bersepeda bahkan untuk bersantai di Club House 
Lounge. 

Untuk olah raga yang bergengsi, tersedia 
lapangan golf 18-holes rancangan pegolf dunia 
Graham Marsh.” Bagi penghuni Bogor Lakeside 


< 


fasilitas olah raga elit ini tentu akan mendapat 
prioritas, baik keanggotaan maupun course di Golf- 
Academy yang segera didirikan," ujar Ir. Tjiandra 
Widjaja, Presiden Direktur PT. Asia Pacific 
Pratama dengan ramah. Segeralah masuki dunia 
baru di Bogor Lakeside dan nikmati rumah yang 
memberi keleluasaan menyatu dengan alam. Untuk 


asri 136 HALAMAN 78 


mendapatkan seluruh informasi secara lengkap 
mengenai perumahan prestisius ini, selain langsung 
ke bagian pemasaran di lokasi atau Kantor Proyek 
jln. Raya Pajajaran 33 C-D Bogor 16143, Telepon 
(0251) 329483, 329487, 318111 dan Fax. (0251) 
311924, dapat juga menghubungi PT Asia Pacific 
Pratama di gedung ASPAC Center lantai 14, Jln. 
Rasuna Said Kav. X-1 No. 4 Jakarta Selatan 
12950, Telepon (021) 5228333 (hunting) dan Fax. 
(021) 5228330. (Ans) 


"Rancangan lansekap Club- 


House yang memanfaatkan po- 
tensi lingkungan alami segera 
akan terwujud dan dinikmati 


Site-Plan Bogor Lakeside ran- 
cangan Sasaki Design yang ber- 
kelas dunia, bertumpu pada pe- 
manfaatan potensi lansekap ala- 
minya. 


Taman lingkungan kawasan hunian yang asri tempat menjalin keakraban antar warga kota 


a en карлы даналар дан 


Lingkungan yang indah dan 
nyaman merupakan suasana yang 
menjamin terselenggaranya 
kehidupan menjadi lebih langgeng 
dan selalu segar. LIPPO CITY 
sebuah kawasan baru juga 
mengandalkan lingkungannya yang 
hijau sebagai konsep hunian yang 
ramah, dengan penataan ruang 
terbukanya yang efektif. Ternyata 
nilai sebuah lansekap sangat 
penting artinya untuk suatu 
pemukiman berskala besar. 


HALAMAN 79 asri 136 


The Friendliest 


anyak kota diciptakan karena kebutuhan 

yang diperlukan oleh calon penghuninya, 

sehingga bentuk dan arah kehidupan yang terjadi 

seperti yang diharapkan. Lippo City adalah salah 

| satu kawasan baru berskala kota yang disiapkan 

sebagai tempat hunian lengkap dengan berbagai 
fasilitas yang memadai. 

| . Sebagai kota yang disiapkan berkembang sampai 

luas areanya mencapai sekitar 5000 ha, sejak dini 

| Lippo.City telah menetapkan pola pendekatan ling- 


asri 136 HALAMAN 80 


Y. 


EPR oe Fe guy SEL Ie a 


i 


Se 


=w 


se aces 


Bamon 


Suasana kota yang nyaman pe- 
nuh dengan keramah-tamahan 


(kiri) 


Salah satu sudut taman kota 
yang sangat indah serta mening- 
katkan citra kota yang berwa- 
wasan lingkungan (kanan) 


kungan untuk menjadikan kota baru ini nyaman 
dihuni. Dengan konsep dasar the friendliest yang 
diterapkan untuk penataan lansekap dan ling- 
kungannya, Lippo City kelak akan menjadi tempat 
hunian baru yang mempunyai kekhasan tersendiri 
dan menjadikan salah satu kebanggaan masyarakat 
Indonesia di abad modern ini. 

"Dengan jarak tempuh yang hanya sekitar 30 
menit dari Jakarta melalui jalan tol atau sekitar satu 
setengah jam dicapai dari kota Bandung, Lippo City 
yang terletak dikawasan Cikarang - Jawa Barat sa- 
ngat berpotensi sebagai pilihan tempat tinggal yang 
nyaman dikemudian hari. Janji pengelolanya yang 
ingin menampilkan potensi lansekap sebagai salah 
satu andalannya, memang menjanjikan kota yang 
hijau dengan segala amenitinya. 


Rekayasa Lingkungan. 

Berprinsip pada pendekatan lingkungan bagi 
mereka yang mengerti betul arti potensi ini bukanlah 
sekedar back to nature dengan hanya mengandalkan 
apa adanya. Alam yang ada merupakan elemen po- 
kok yang diberikan Tuhan untuk dimanfaatkan de- 
ngan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin sebagai 
landasan membuat lansekap lingkungan ini. 

Sebuah tulisan tentang sebueh taman, menga- 
takan” natural landscapes are not yet gardens; it is 
only through the selection of their element and ma- 
terials that garden are made.” Demikian dikatakan 
oleh Ir. Ariadi Wibrata, Senior Executive Advisor 
& Lippo City. Oleh karena itu untuk memperoleh 
hasil yang optimal dalam mengetengahkan ling- 
kungannya, Lippo City juga melakukan rekayasa 


Taman Hom-Pim-Pah merupakan 
salah satu taman lingkungan yang 
sangat menyenangkan bagi rekreasi 
keluarga yang dirancang dengan me- 
manfaatkan potensi danau alaminya. 


(kiri bawah) 


Salah satu sudut keindahan taman 
Hom-Pim-Pah dengan latar depan 
danau yang semarak dalam ham- 
paran bunga teratai 


HALAMAN 81 asri 136 


seperlunya dengan tetap memperhatikan kondisi 
yang ada. 

? Kami sangat memperhatikan rang radang yang 
akan terbentuk di antara bangunan atau pohon-pohon 
yang ada. Pada prinsipnya ruang terbuka yang terj adi 
haruslah mempunyai “nilai” baik secara fungsionil 

“maupun ameniti. Sebab membiarkan ruang hijau 
terbuka tanpa memiliki salah satu nilai , rasanya kita 
memang tidak berbuat sesuatu yang lebih baik untuk 
landscape ini,” ujar Ariadi kembali. 

Menurutnya ruang terbuka hijau dalam ling- 
kungan Lippo City semua akan mempunyai makna, 
apakah sebagai taman yang enak dipandang oleh 
pejalan kaki maupun mereka yang. berkendaraan, 
atau bisa digunakan sebagai sarna rekreasi. Dalam 
penampilannya semua taman ini perlu dirancang de- 
ngan baik, sehingga bisa betul-betul dinikmati se- 
bagai suatu taman yang menarik. 


Lingkungan Binaan 

Perencanaan kawasan Lippo City yang dirancang 
dan dilaksanakan secara profesional ini memang 
sangat memperhatikan masa depan sebuah kota yang 
memerlukan sentuhan alami. Penetapan fungsi- 
fungsi kota bukan hanya dilihat dari kebutuhan yang 
teknis saja, akan tetapi selalu mengkaitkan dengan 
"potensi alam sekitarnya yang ikut mendukung. 

Sangat disadari bahwa lahan yang terletak di 
sekitar jalan Tol Cikampek pada dasarnya memiliki 
kehijauan dan keindahan topografinya. Pada bebe- 
rapa bagian yang tampaknya sangat baik ditingkat- 
kan peran lansekap yang memberi nilai tambah pada 
lingkungannya, apakah itu dijadikan taman En- 
trance, taman Welcome Area, taman penunjang fa- 
silitas umum, taman lingkungan dan taman-taman 
sekitar bangunan. 


asri 136 HALAMAN 82 


Potensi topografi antara lain seperti danau, 
lekukan tanah yang agak curam, dimanfaatkan se- 
besar-besarnya sebagai fasilitas lingkungan, taman 
rekreasi dan sistem penyaluran air. 

Lippo City boleh dikatakan memang dirancang 
sebagai kota dalam taman yang berimbang. Antara 
bangunan, fasilitas lingkungan, elemen taman dan 
lansekapnya sendiri dibuat saling melengkapi, saling 
mendukung untuk menjadikan kawasan ini benar- 
benar nyaman dan menyenangkan. Kendati sampai 


hari ini belum seluruhnya tampak menjadi kenya-: 


taan, akan tetapi dari penataan lingkungan yang 
dilakukan pada awal ini sudah dapat dilihat hasilnya. 

Dengan keramahtamahan lingkungan binaan ini, 
Lippo City menapak tumbuh menjadi kota yang 
hijau, lengkap dan memberikan nilai tersendiri bagi 
penghuninya. @ 


MASTER PLAN 


Seluruh trotoarnya dirancang de- 
ngan mempertimbangkan segi 
keamanan, kenyamanan dan ke- 
indahan lansekapnya 


QUUM понт INDUSTRY 


97FMonalis 


R A О 1 О W AN IT A 


Л. Melawai Raya No. 111, Kebayoran Baru Jakarta 12130 
Telp. 7203222 - 7220130 Fax. 7203222 


GENDA ASR] - 


BULAN JULI 1994 


BANEX (Bandung Excelent Product Expo) 94, 1 s.d. 12 Juli 
1994 di Gedung Bandung Promotion Centre, Лп. Asia Afrika 
39 Bandung. 


Pameran Lukisan Tunggal Tohny Yoesoef, 15 s.d. 20 Juli 
1994 di Gallery Cipta TIM, Jln. Cikini Raya, Jakarta Pusat. 


Book Fair 794, 28 Juli s.d. 7 Agustus 1994, di Hall B1-2, C1-2 
Jakarta Fair Kemayoran. 


PRJ '94, 18 Juni s.d. 16 Juli 1994 di Hall A1,2,3,B1,2,C1,2,0S 
Jakarta Fair Kemayoran. 


Pameran karya Seni Australian Today Indonesian ’94 “Nida 
Exhibition” 15 Juni s.d. 3 Juli 1994 di Gallery Cipta TIM. 


FOURTH International Design Forum, 19 s.d. 23 Oktober 
1994, di Singapore Raffles City Convention Centre, Singapura. 


Pameran Lukisan Cipta, 29 Juni s.d. 8 Juli 1994, di Ruang 
Pameran Utama TIM, Jakarta Pusat. 


Pameran Karya Lukis Nazar “100 Hari Pak Nazar” 21 s.d. 
27 Juli 1994, di Bentara Budaya Jln. Pal Merah Selatan No. 17, 
Jakarta Pusat. 


Country Estate & Building Expo '94, 14 s.d. 18 Juli 1994 di 
Jakarta Hilton Convention Center. 


Peresmian & Pameran New Decor Gallery, 13 Juli s.d. 20 
Juli 1994 di Jln. Kaji Raya No. 1 BB/BC, Jakarta Pusat. 


SEMINAR-CERAMAH. 


Ceramah Hidroponik Tanaman Hias, 10 Juli 1994, Biaya 
Rp 15.000,- di kebun Pembibitan Trubus Jln. Gunung Sahari 
III/7 Jakarta Pusat. 


Seminar peluang beternak Ayam Buras Intensif, 24 Juli 
1994. Biaya Rp 70.000,- di kantor Trubus Jln. Gunung Sahari 
III/7 Jakarta Pusat, kunjungan ke Tangerang. 


Seminar Arsitektur, 31 Tahun KMTA Wismakharman 
Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik UGM 1994, 9 
Juli 1994 di Gedung UC, Universitas Gadjah Mada, Jln. 
Teknika Utara No. | Kampus Bulaksumur, Yogyakarta. 


HALAMAN 83 asri 136 


Kembali, Forum Disain Internasional akan 
hadir bersama Anda 

Tepatnya pada tanggal 19—23 Oktober 
1994, bertempat di Raffles City 
Convention Centre, Singapura 


[- rum yang merupakan pertemuan akbar antara para 
konsultan disain, ahli-ahli disain grafik, para disainer 
advertising, para direktur yang kreatif, disainer produk, 
disainer packaging dan souvenir, disainer mode, arsitek 
disainer interior, para manajer pabrik tenun, para 
pendidik serta mahasiswa jurusan disain. Menghadiri 
forum ini berarti Anda maju selangkah lagi. 

Anda akan bertemu dengan para tokoh disain dari 
seluruh dunia, yang akan berbagi pengalaman dan 
pengetahuan bersama Anda tentang teori-teori disain 
dan cara mempraktekkannya. Juga akan Anda ketahui 
tren terbaru di tahun ini. 

Forum kali ini bertema: Disain Menunjang 
Pembangunan (Design Sustains Development) 


Sesungguhnya, orang sangat menyadari akan 
pentingnya disain produk bagi menghadapi persaingan 
di pasaran dunia. Disain yang baik tidak hanya indah 
dipandang mata dan memuaskan kebutuhan 
pemakainya, tetapi juga harus berfungsi dengan baik. 
Sedangkan produk disain yang baik adalah produk 
yang dapat bermanfaat bagi penggunanya, 
menghasilkan keuntungan bagi pengusahanya, dan 
yang terpenting adalah memberikan sumbangan devisa 
bagi negara asalnya. 


9 
4 


2 P 
INTERNATIONAL 
DESIGN FORUM 


19-23 OCT 1994 
SINGAPORE 


asri 136 HALAMAN 84 


Program Forum antara lain: 
— Design as a Strategic Management Resource 
oleh Christopher Lorenz, United Kingkom (UK) 
— Design and Designers: Towards a New Phrase in 
Japan | 
oleh Tadanori Nagasawa, Japan 
— The Business of Art and Design 
oleh Ken Done, Australia 
— The Permanent and Ephemeral: Design for a 
Sustainable Environment 
oleh Victor Papanek, USA 
— Design - An International Perspective 
oleh Mai Felip, Spain 
— Design and Manufacturing 
oleh Anders Knutsen, Denmark 
— Corporate Design | 
oleh Jean-Pierre Vitrac, France 
— Design Strategy 
oleh Larry Keeley, USA 
— Design in Asia 
oleh Tay Kheng Soon, Singapore 
— The Role of Design in Our Time 
oleh Antonio Citterio, Italy 
Communication Design 
oleh Richard Wurman, USA 
— Panel Discussion | 


Biaya Registrasi: (belum termasuk akomodasi & 

transportasi) 

1. Untuk peserta penuh (setelah 1 September '94) 
5$ 1100 per orang. 

2. Untuk pendaftaran awal (pada atau setelah 1 
September '94) S$ 990 per orang. 

3. Untuk 1 grup (minimal 5 orang dari 1 organisasi) 
S$ 880 per orang. | 

4. Khusus untuk mahasiswa (tanpa makan siang) 
S$ 300 per orang. 

5. Khusus untuk mahasiswa (dengan makan siang) 
S$ 500 per orang. 


Dengan catatan: tempat terbatas bagi mahasiswa. 


Informasi selanjutnya mengenai konferensi ini bisa : 


langsung menghubungi ASRI atau Nature Tours and 
Travel, telp. (021) 7802990, 7802994, 7808120 ext. | 
Nature. 


BERSAMA MAJALAH ASRI 


18 Oktober 1994 sampai dengan 26 Oktober 1994 


| ASRI mengajak Anda mengikuti 
paket khusus bagi para pencinta ASRI 
dengan tujuan: Singapura, Beijing, 
Guanzhou dan Hongkong, dari 
tanggal 18 s.d. 26 Oktober 1994. 


enginap di hotel-hotel pilihan. 

Meninjau tempat-tempat ber- 
sejarah, melihat tempat-tempat yang ter- 
kenal dengan seni sutera dan hasil-hasil 
kerajinan tangan yang halus dan indah. 
Acara makan malam bersama di kapal, 
keliling menyaksikan pemandangan 
Hongkong yang terkenal indah di dunia. 
Menggunakan Singapore Airlines de- 
ngan pelayanan yang terkenal ramah. 


Bagaimana? Pastikan Anda 
berangkat bersama kami: 


Dengan biaya yang terjangkau bagi 

Anda: 

® US $ 1.955 per orang (sekamar ber- 
dua) 

@ US $ 1.533 per anak (dibawah 11 th. 
sekamar berdua) 

@ US $ 1.309 per anak (tanpa tambahan 
tempat tidur) . ' - ; 

$$ US $ 2.430 per orang (sekamar sen- 
diri) 

ә Tidak termasuk biaya fiskal dan pas- 
por 


Jadwal Perjalanan: 


Hari ke 1 

Jakarta — Singapura 

Berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta 
Menuju Singapura, diantar ke hotel untuk 
istirahat 

Makan malam bersama (menu: Sea Food) 


Hari ke 2 


“Singapura; setelah sarapan, mengikuti city 


tour 

(melihat pameran akbar pada acara fourth 
International Design Forum, makan siang 
bersama, ke Gems Factory, shopping/acara 
bebas) | 


Hari ke 3 


Singapura — Beijing, istirahat di hotel 


Guangdong Regency 
(makan pagi, makan malam) 


Hari ke 4 

Beijing; selesai sarapan berangkat ke Great 
Wall, Ming Tombs, dll. 

(makan pagi, makan siang, makan malam) 


Hari ke 5 

Beijing; setelah sarapan, berangkat ke 
Tiananmen Square, Temple of Heaven. 
(sarapan, makan siang, makan malam) 


Hari ke 6 

Beijing — Guangzhou; setelah sarapan, 
berangkat menuju Guangzhou dengan 
pesawat terbang domestik. Dari Bandara 
langsung mengunjungi The Chen Clan 
Ancestral Temple, Sun Yatsen Memorial 
Hall, Hunghuagang 72 Martys Mausoleum. 
Sore harinya melanjutkan perjalanan ke 
Hongkong dengan kereta api 95. Tiba di 
Hongkong langsung ke hotel. 


Tours & Travel 


Makan malam bersama di Harbour Cruise at 
pearl of the orient. (makan pagi, siang dan 
makan malam) 


Hari ke 7 

Hongkong; setelah sarapan, mengikuti tour 
sehari penuh ‘Hongkong Island Tour (Include 
peak Tram Ride) 

Sore hari; disini Anda diberi kesempatan 
untuk membeli souvenir. 

(makan pagi, makan siang) 


Hari ke 8 

Hongkong — Jakarta 

Setelah makan pagi, Anda akan diantar ke 
airport untuk kembali ke tanah air menuju 
Singapura. 

Sampai jumpa! 


Biaya tour tidak termasuk: 

1. Pembuatan paspor, air port tax, visa dan 
fiskal 

Kelebihan bagasi (max. 20 kg/orang) 
Pengeluaran pribadi (telepon, laundry) 
Tip portir & sopir bus 

Asuransi perjalanan. 


un qe ues 


Tempat pendaftaran: 


1. Bagian promosi majalah Asri, 
Jln. Garuda 62, Jakarta Pusat 
(Helvrida, telp. 4206829. Wati, telp. 
4203736) 


2. Jakarta Design Centre Lt. 5 
Jln. Gatot Subroto kav. 53 Jakarta Pusat 
(Rima/Nuniek telp. 5495181) 


3. Nature Tours & Travel 


Penagan Building, 
Jin. Kemang Selatan 98 . Jakarta 12560 
(Sdr. Tony L. Bogi, Telp. 7813637 - 


HALAMAN 85 asri 136 


$0 320 FIRST FLIGHT OF THE DAY TO LONDON EVERYDAY 


ONLY — 

| SIA GIVES YOU 

A FLYING STARI 
10 LONDON 


WITH IMMEDIATE CONNECTIONS IN SINGAPORE 5 DAYS A WEEK 


\ Our morning flight to 
| A Singapore leaves Jakarta 
p dab. 7.30 am, so you can 
"а 3 p i an immediate connection 
ms, Р with our Flying Start Service SQ 
320 to London. Join us any Monday, 


Wednesday, Friday, Saturday or Sunday, 
and get a head start on all the others 
with the only service from South East 
Asia that gets you into London in the early evening of the 
same day. And in all the comfort of our exclusive 


MEGATOP 747, non-stop from Singapore. 


7 PM - WHAT A GREAT TIME TO 
ARRIVE IN LONDON 

With our Flying Start Service, you'll 

AE 

day you leave Jakarta. So theres plenty of 


arrive in London at 7 pm the same 


time for a night on the town before going to bed. 


SO MUCH MORE TO ENJOY EN ROUTE е an 
On our Flying Start non-stop 
services, we offer a triple з 
choice lunch and”, 42 

| . Е е 
dinner menuin (654 

С 7 
Economy, including СУ, Л 
А А 0 
a Singapore favourite. 
First and Raffles Class 


passengers can choose from a 


selection of Singapore favourites "n advance ниб 
All SQ 320 flights offer ир to four feature 
Y films, special ice-cream, snacks upon request 
dy. anda full meal before landing. Plus, of 
A course, inflight service even other airlines 
talk about. For a Flying Start on your 
next trip to London, call your travel 
agent or SIA Reservations at Tel: 


(021) 5206881, 5704422. 9, 


E—— SINGAPORE AIRLINES 


DA 


FLYING START 


T о LON D O м 


м 


ncm 


cM 


pe 


That's right. Take SIA's morning flight leaving 
Jakarta at 07.30 am, arriving in London at 7 pm 
the same day and you'll get this special treat 
from us at TRAFALGAR. A memorable one 
night free in a first-class hotel in London. But 
then this is only appropriate as TRAFALGAR is 


the No. 1 tour operator to Europe. It is definitely 


EUROPE'S BEST WITH 


TRAFALGAR 


^. AND ONLY TRAFALGAR | 
ADDS ONE NIGHT FREE 


not a self-coined mere claim. But one we have 
earned through years of unsurpassed quality in 
Services. For our professionally escorted and 
widest range of best-selling tours. Plus the sub- 
stantial cost-saving features. All neatly pack- 
aged. Enough said, now why don't you start 


your Europe holidays and find out for yourself. 


CALL US AT TEL. (021) 523-7055, OR YOUR NEAREST TRAVEL AGENCY 


KONGRES 
WFPHA VII 
BERLANGSUNG 
DI BALI 


Koes Internasional Asosiasi Ke- 
ehatan Masyarakat Sedunia VII 
(VIIth International Congress) akan 
berlangsung di Bali, 4 — 8 Desember 
1994 mendatang. Federasi Dunia Ke- 
sehatan Masyarakat (WFPHA) adalah 
suatu organisasi internasional yang 
beranggotakan asosiasi kesehatan ma- 
syarakat, di mana anggotanya terdiri dari 
multi disipliner. 

Bagi Indonesia, kongres ini menjadi 
penting karena temanya amat relevan 
dengan kondisi memasuki PJPT II yaitu 
lebih menempatkan kesehatan masya- 
rakat dalam mainstream pemikiran- 
pemikiran pembangunan dibanding 
hanya sebagai sektor marjinal. Tema 
kongres ini adalah "Health, Economics 


and Development Working Together for - 


Change”. Tres 

Seperti yang diterangkan oleh Ketua 
Paniaa Penyelenggara, Anhary kepada 
wartawan bahwa banyak masalah-ma- 
salah yang akan dibicarakan pada kong- 
res nanti antara lain pengentasan ke- 
miskinan, lingkungan dan kesehatan, 
hukum kesehatan, industrialisasi, gizi 
dan gaya hidup, pelayanan dan teknologi 
canggih, penyebaran HIV/AIDS, dan 
sejumlah persoalan yang aktual di dunia. 
Dalam kongres nanti, beberapa menteri 
akan menyampaikan makalahnya, di 
antaranya Meneg Lingkungan Hidup, 
Menteri Kesehatan, dan Menteri Negara 
Kependudukan/Ketua BKKBN, Menko 
. Kesra, Menteri Parpostel, Dirjen WHO 
juga akan hadir pada kongres menda- 
tang, katanya pula. 

Sementara itu Presiden Asosiasi Ke- 
sehatan Masyarakat Sedunia (WFPHA) 
Dr. Alex Papilaya, DPTH mengatakan 
kongres yang menurut rencana akan 
dibuka oleh Presiden Soeharto ini juga 
akan berbicara para pakar terkemuka 
kesehatan masyarakat antara lain Dr. Carl 
Taylor, guru besar Johns Hopkins Uni- 
versity, USA serta Dr. Mahbub U' Haque 
dari World Bank. Selain kongres juga 
akan diadakan pameran internasional 
kesehatan masyarakat. (Denyza SA) 


asri 136 HALAMAN 88 


NEO DECOR GALLERY BERDIRI 


atu lagi sebuah galeri untuk pameran 
lukisan akan berdiri di Jakarta. Ge- 
dung berlantai tiga yang beralamat di Ja- 


| lan Kaji Raya No. | dan diberi nama Neo 


Decor Gallery ini menurut rencana akan 
diresmikan 13 Juli 1993. Berdirinya galeri 
ini menurut pimpinan Neo Decor Gallery, 
Jeanne Henny I.W., ialah untuk meme- 
nuhi kebutuhan dan permintaan ma- 
syarakat pencinta seni. "Diharapkan 
galeri ini dapat menampung apresiasi 
seni, dan semoga dapat bermanfaat bagi 


dunia seni rupa Indonesia," demikian 
ucapan Jeanne Henny I.W. 

Dalam pameran perdananya yang 
sekaligus merayakan pembukaan galeri, 
Neo Decor gallery akan menggelar 
pameran lukisan bertema "Pelangi Tujuh" 
yang menampilkan karya-karya pelukis 
Barli Sasminawitana, Kartika Affandi 
Koberl, Fidrus, Adam Lay, Harlim, Sen- 
Pao, dan Aelina Surya Sumarna. Pameran 
akan berlangsung dari tanggal 13 Juli 
sampai dengan 20 Juli 1994. (d) 


PT CiPUTRA DEVELOPMENT 
LUNCURKAN CITRALAND REGENCY 


APARTMENTS 


alah satu apartemen akan hadir lagi 
di Jakarta, yaitu Citraland Regency 
Apartments yang terletak di JIn. Satrio di 
kawasan segitiga emas. Apartemen 
sebagai salah satu bagian dari proyek 


superblock Citraland Golden Triangle 


tersebut dibangun PT Ciputra Develop- 
ment bekerja sama dalam bentuk joint 
venture dengan Liang Court Holdings 
dari Singapura. 

Citraland Regency Apartments ini 
terdiri dari dua tower yang terdiri dari 142 
unit untuk dijual dan 163 unit lainnya 
disewakan, dengan luas total sekitar 
71.784 m?, dan berdiri di atas lahan seluas 
1,14 hektar. Dengan koefisien dasar 
bangunan (KDB) sekitar 22,12% berarti 
lahan yang kosong lebih besar, berarti 
aspek kenyamanan lingkungan memang 
menjadi nilai tersendiri bagi apartemen 
ini. Keistimewaan lainnya tercermin dari 
desain arsitekturnya yang dirancang oleh 
Cadiz Design Group dari Singapura, 
yang menyajikan keindahan taman se- 
bagai elemen penerima ke dalam kom- 
pleks apartemen. Demikian informasi 
yang disampaikan Harun Hajadi, Direk- 
tur Pemasaran dan Pengelolaan Properti 
PT Ciputra Development, yang didam- 
pingi Direktur lainnya Candra Ciputra, 
Piek Mulyadi, serta Manajer Proyek Agus 
J. Alwie dan Edhi Sutanto, kepada 
wartawan dalam jumpa persnya. 


Dalam tahap ini, pemasaran baru 
dilakukan untuk apartemen yang dijual, ” 
dan telah terjual sebanyak 44 unit, dengan 
sasarannya adalah upper market. Ada- 
pun tipe yang disediakan terdiri dari 38 
unit Primerose, 38 unit Margriet, 21 unit 
Bougenville, 21 unit Cammomile, 17 unit 
Edelwisw, dan 7 unit Penthouse, dengan 
harga jual termurah US$ 296,628, dan 
termahal US$ 1,755,678. 

” Untuk membangun dua tower apar - 
temen ini, PT Citraland Liang Court 
menginvestasikan dana sebesar US$ 85 
juta. Diharapkan pembangunan 
keseluruhan fisik dan prasarananya 
selesai akhir 1995 (kondominium) dan 
akhir Maret 1996 untuk apartemen yang 
disewakan,” jelas Candra Ciputra kepada 
wartawan. 

Citraland Regency Apartments ter- 
sebut akan segera diikuti oleh beberapa 
bangunan lainnya, yang total mengisi 
lahan seluas 13,5 hektar. Dalam pem- 
bangunannya, PT Ciputra Development 
menerapkan konsep "City within the 
city”, yaitu mengembangkan sebuah 
kompleks yang mengintegrasikan ber- 
bagai fungsi yang saling menunjang 
sehingga menjadi satu area ideal untuk 
tempat tinggal, bekerja, dan rekreasi tepat 
di jantung kawasan Golden Triangle kota 
Jakarta, demikian Harun Hajadi. (ds). 


LOMBA LANSEKAP SENI DAN BELANJA MATAHARI 


I. ingkungan Banceuy Permai dengan 
sungai Cikapundungnya yang terke- 
nal kali ini dijadikan obyek lomba disain 
yang diselenggarakan oleh Matahari 
Department Store. Lomba yang dibuka 
sejak bulan Mei 1994 tersebut berakhir 
tanggal 4 Juli 1994, dengan pemasukan 
. gambar disain berikut maketnya. 

Pemenang lomba disain akan diu- 


TAL 
DEBINDO SE 
LENGGARAKAN 
IDEAL HOME “94 


S с1а sukses dengan beberapa pa- 
meran yang digelar tahun ini khusus- 
nya yang berhubungan dengan masalah 
perumahan dan properti, kembali masya- 
rakat akan dihidangkan pameran senada 
yang dititikberatkan pada segi arsitek- 
tural. Untuk itu Debindo Multi Adhi 
Swasti bersama IKATAN ARSITEK IN- 
DONESIA (IAI) akan menyelenggarakan 
pameran ‘Ideal Home '94' di gedung 
Jakarta Hilton Convention Center (JHCC) 
Senayan dari tanggal 27 s.d. 30 Juli 1994. 
Bagi IAI, keterlibatannya dalam 
pameran semacam ini sudah sering dila- 
kukan. Hanya untuk membuat kegiatan 
yang tetap setiap tahun baru dua kali 
dalam event 'Ideal Home’ yang diadakan 
setiap bulan Juli. Untuk tahun ini, ke- 
betulan dilaksanakan bersamaan dengan 
penyelenggaraan Musda IAI Jakarta, 
yang khusus diadakan untuk memilih 
pengurus baru periode 1994-1997. 


Dalam pameran yang rencananya 


mengetengahkan rumah, apartemen, 
produk bahan bangunan dan kelengkapan 
interior, juga akan dipamerkan disain 
arsitektur karya arsitek Indonesia. IAI 
juga membuka stan konsultasi gratis 
kepada pengunjung yang memerlukan 
jasa arsitek. (bs). 


mumkan tanggal 7 Agustus 1994, akan 
memperoleh hadiah sebagai berikut: pe- 
menang pertama Rp 10 juta, pemenang 
kedua Rp 7,5 juta, pemenang ketiga 5 


juta. Dua pemenang harapan menda- . 
pat hadiah voucher Matahari senilai | 


masing-masing Rp 1 juta. 
Lomba yang intinya mendisain suatu 


ciri khas yang unik sekitar gedung - 


Anggota IALI yang baru dan lama sesaat berfoto bersama sebelum acara berakhir 


Banceuy Permai, diikuti oleh peserta 
perorangan maupun kelompok dari pro- 
fesi arsitek, arsitek lansekap dan maha- 
siswa arsitektur. Dewan Juri terdiri dari 
unsur Pemda Kodya Bandung, Ikatan 
Arsitek Indonesia Jawa Barat, Universitas 
Parahyangan dan Matahari Department 


j Store. (bs) 


SILATURAHMI IALI 
CABANG JAKARTA 


Mese temu Ikatan Arsitek 
Lansekap Indonesia untuk tahun 


1994 ini dengan diadakannya silaturahmi 


sesama anggota lama dan anggota baru. 
Acara tersebut telah berlangsung pada 
tanggal 12 Mei yang lalu bertempat di 
Gedung Bina Taman Jakarta Selatan. 
Pada acara tersebut hadir Ir. Drs. 
Syamsir Alam selaku Kepala Dinas 


Pertamanan DKI Jakarta dan penasihat 
IALI cabang Jakarta, serta Ir. Slamet 


Wirasondjaja, MLA, pengurus pusat, 
anggota lama serta anggota baru. 

Acara resminya dengan ditandai 
penyerahan secara simbolis sertifikat dan 
kartu anggota. Selesai makan siang 
bersama dilanjutkan tanya jawab sesama 
anggota seputar keberadaan profesi 
lansekap saat ini. 

Dikatakan oleh Ir. Slamet Wirason- 
djaja, MLA, bahwa profesi lansekap saat 
ini sudah waktunya berperan di dalam 
pembangunan. Namun menurutnya saat 
ini belum terasa adanya spesialisasi yang 
mendukung di bidangnya. Ia mengambil 


contoh di Indonesia belum ada suatu 
nursery yang dapat menciptakan atau 
mengadakan jenis tanaman yang terukur 
dengan kualitas baik serta mempunyai 
persediaan yang banyak, belum adanya 
spesialisasi misalnya untuk lampu ta- 
man, bangku taman atau apa saja yang 
sifatnya mendukung terhadap profesi ini. 
Lebih jauh dikatakannya,” Kita tidak usah 
malu dikatakan seorang gardener”. Ma- 
lah menurutnya, banyaknya konsultan 
asing yang saat ini masuk kelihatannya 
malah lebih mengetahui keadaan sebe- 
narnya, karena itu ia mengingatkan justru 
jadikanlah ia mitra kerja yang baik jangan 
menjadi sleeping partner. 

Untuk sementara jumlah anggota 
IALI cabang Jakarta diperkirakan men- 
capai 200 anggota, demikian dijelaskan 
Ir. Jos Soeleiman kepada Asri, karena saat 
ini selain pendataan ulang juga sedang 
dilaksanakan penerimaan anggota baru. 
Dan diharapkan pertemuan ini akan 
mengawali kegiatan selanjutnya. (Djoni 
D. Waridan). 


HALAMAN 89 asri 136 


MANAJEMEN DAN 


TREND BISNIS 
TANAMAN HIAS 


B isnis tanaman hias merupakan usaha 
yang cepat berputar bila diban- 
dingkan usaha hortikultura lainnya. Te- 
tapi trend pasarnya selalu berubah-ubah, 
volume permintaan tidak pasti dan tidak 
massal, serta harganya tidak ada patokan 
yang pasti. Demikian sekelumit makalah 
yang ditulis dan disampaikan langsung 
oleh pembicara pertama pada Dialog 
Bisnis dan Profesi, Bapak Ir. Mohammad 
Reza W., M.S. 

Dialog Bisnis dan Profesi pertama kali 
diadakan dalam rangka memperingati 
HUT-HIMAGRON-IPB yang ke 21 dan 
bertempat di Plaza Agro Promo Center 
Jln. Padjajaran Bogor. Dalam acara ini 
tampil pembicara dari Majalah Asri 


Ibu Sri Murdiningsih Irawan selaku 
pimpinan umum majalah ASRI, Ir. 
Mohammad Reza W., M.S. (General 
Manager PT Inkarla Nursery) dan 
Redaktur Majalah TRUBUS yakni Ir. 
Heru P. 

Pada kesempatan tersebut Ibu Murdi 
menyampaikan makalah tentang Per- 
kembangan Bisnis Tanaman Hias, bahwa 
perkembangannya di dalam negeri belum 
memenuhi harapan, walaupun tampak 
usaha ke arah memajukan bisnis tanaman 


PAMERAN MEBEL DAN 
LOMBA DESAIN MEBEL INDONESIA “94 


ameran Mebel & Kerajinan Indonesia 
Pn telah berlangsung di Jakarta 
Convention Center. Pameran yang me- 
rupakan program tetap Asosiasi Industri 
Permebelan & Kerajinan Indonesia (AS- 
MINDO) ini, menurut Ketua Umum 
ASMINDO, M. Hasan, merupakan salah 
satu bentuk upaya ASMINDO untuk 
mendorong peningkatan kreativitas ran- 
cang bangun (design) dan kualitas me- 
nuju citra produk mebel dan kerajinan 
nasional yang dapat dibanggakan dan 
mampu memberikan sumbangan yang 
lebih bermakna pada pembangunan na- 
sional berkelanjutan. 

Dikatakannya juga, melalui pameran 
ini para anggota ASMINDO memperoleh 
kesempatan untuk menunjukkan daya 
cipta masing-masing dalam memuaskan 
selera masyarakat dengan harga yang 
terjangkau. Bersamaan dengan itu di- 
harapkan mereka dapat menimba penga- 
laman dan menangkap selera dan ha- 
rapan-harapan para konsumen, sehingga 
mendorong peningkatan produknya lebih 
lanjut. 

Pameran untuk pemasaran dalam ne- 
geri ini berlangsung dengan sukses, 
dibuka oleh Ir. Ridwan Ratu Pengadilan, 


asri 136 HALAMAN 90 


wakil dari Pemda DKI. Setiap tahun 
pameran mebel ini peminatnya selalu 
bertambah. Bagi para pengunjung, 
pameran ini merupakan ajang berbelanja 
yang memadai dan untuk memperluas 
cakrawala mengenai industri permebelan 
nasional. 

Bertepatan dengan pameran ini, PT 
Mediatama Binakreasi selaku penye- 
lenggara resmi kegiatan pameran dan 
promosi ASMINDO, bekerja sama de- 
ngan HDII (Himpunan Disainer Interior 
Indonesia) dan majalah ASRI juga me- 
nyelenggarakan sebuah lomba desain 
mebel tingkat nasional. Lomba desain ini 
didukung sepenuhnya oleh ASMINDO. 

Menurut Presiden Direktur PT Me- 
diatama, Bramantyo, Lomba Desain 
Mebel Indonesia 1994, dimaksudkan un- 
tuk meningkatkan apresiasi masyarakat 
luas, khususnya mereka yang mempu- 
nyai minat dan kemampuan merancang 
mebel. Hal ini, sudah dianggap perlu 
untuk memberikan peluang dan ke- 
sempatan bagi mereka, baik yang pro- 
fesional maupun yang masih berstatus 
mahasiswa, untuk mengembangkan 
kemampuannya tersebut. 


Di samping untuk melahirkan kreasi- 


hias cukup banyak. Redaktur majalah 
TRUBUS mengupas tentang hal yang 
sama serta manajemen usaha tanaman 
hias secara global. 

Acara ini diakhiri dengan pemberian 
door prize dari majalah ASRI kepada 
peserta yang beruntung berupa bingkisan 
dan bundel majalah ASRI serta penye- 
rahan plakat kepada pembicara oleh 
Bapak Ir. Anas D. Susila selaku penang- 
gung jawab Agropromo Center. (Khairul). 


kreasi baru, kegiatan berbentuk lomba ini 
juga diharapkan bisa menyalurkan 
kebutuhan pemanfaatan bahan non- 
konvensional serta menghasilkan pro- 
duk yang memenuhi selera pemakai. 

Bramantyo juga menambahkan, 
“Jenis produk yang akan dilombakan 
perancangnya terbagi dalam dua kategori 
masing-masing untuk produk kursi ro- 
tan, dan produksi kursi dengan meng- 
gunakan bahan lainnya seperti kayu, 
logam, plastik, bambu.” 

Lomba Desain Mebel Indonesia 
(LDMI. '94) dimulai pendaftarannya 
bersamaan dengan penyelenggaraan 
pameran dagang Pekan Mebel & Ke- 


. rajinan Indonesia VII, Mei 1994 dan 


finalnya pada saat akan diadakan Pa- 
meran Furnifair, Desember 1994 men-. 
datang. Diharapkan Desember 1994 nan- 
ti sudah bisa diperlihatkan kepada ma- 
syarakat 10 nominator produk yang di- 
perlombakan dan paling memasyarakat. 
Informasi selengkapnya dapat diperoleh 
dengan menghubungi kantor PT Me- 
diatama Binakreasi, Jln. Pegambiran 5A, 
Rawamangun, Jakarta Timur, telepon 
(021) 4896942. (d) 


ASTEROIDEA 


BINTANG-BINTANG DI LAUT 


PENUH PESONA 


Oleh Kinarti A. Soegiarto 


Diantara penghuni dasar laut, ti- 
dak kalah unik dan menarik adalah 
binatang yang tergolong dalam fi- 
lum Echinodermata (echinos = du- 
ri; derm = kulit) atau binatang ber- 
kulit berduri. Binatang ini dicirikan 
oleh struktur tubuh yang simetri ra- 
dial bersegi lima. Termasuk keda- 
lam Echinodermata adalah Ho- 
lothuroidea (teripang), Crinoidea 
(lili laut), Ophiuroidea (bintang la- 
ut bertangan seperti ular), Echinoi- 


dea (bulu babi), dan Asteroidea 


(bintang laut). 


A steroidea atau bintang laut sangat jelas 
mencerminkan struktur simetri. radial 
bersegi lima. Di goba (lagoon) sering mudah 
ditemukan Linckia laevigata bintang laut 
berwarna biru-kobalt mencolok sekali, ber- 
ukuran sekitar 12 cm. Kelima tangannya jelas 
terpencar dari tubuh pusatnya. Demikian pula 


Fromia monilis 


Fromia monilis. Namun tidak semua bintang 
laut kentara bertangan lima. Acanthaster planci 
misalnya, tampaknya mempunyai banyak ta- 
ngan. Jika diamati secara seksama, tangan-ta- 
ngan itu merupakan cabang-cabang yang ber- 
asal dari lima tangan utama. Pada Culcita 
novaeguineae dewasa, lima buah tangannya be- 
gitu pendek dan tebal, tubuhnya dapat di- 
gembungkan sehingga keseluruhannya me- 
nyerupai bantal-kursi pentagonal. Bintang laut 
ini dapat mencapai diameter 30 cm. Tosia 
gueenslandensis, diameter 5 cm, warna dan ben- 
tuknya begitu apik, mirip kue biskuit. 


Cara Berjalan yang Unik 

Semua bintang laut hidup di dalam air laut, 
menghuni dasar laut dari yang dangkal sampai 
yang dalam. Walaupun lambat binatang ini 
berjalan diatas dasar laut dengan kaki-kaki ber- 
bentuk tabung atau kantong yang banyak se- 
kali jumlahnya, terletak pada celah di bagian 
bawah tangan-tangannya. Kaki-kaki tabung 
itu tersusun dalam satu sistem penyalur air 


yang unik dan pelik, digerakkan dengan 


menggunakan asas tekanan hidraulik. Kaki- 


kai itu juga mempunyai fungsi penting pada 


pernafasan. 


HALAMAN 91 asri 136 


#4 


Acanthaster planci 


Tosia Queenslandensis 


asri 136 HALAMAN 92 


Cara Makan yang Menarik 
Bintang laut adalah karnivora. Makanannya 
terdiri dari keong dan moluska lainnya, krusta- 
sea, cacing, polip koral, bakteri, dan serasah. 
Beberapa jenis memangsa ikan, bahkan sesa- 
ma Echinodermata. Cara makan binatang ini 
sangat menarik, mulutnya terletak dibagian 
bawah, percernaan dilakukan diluar tubuh. 
Setelah mangsa dibuat tak berdaya dengan 
tangan-tangannya dan dilumpuhkan dengan 
zat racun, dijulurkannya alat pencernaan ke- 
luar tubuh melalui mulut. Makanan itu dicerna 


di luar, kemudian diisap dalam bentuk cairan. 


Dasar laut yang kaya akan lapisan bahan 
organik berupa sisa-sisa hewani, sangat di- 
gemari bintang laut. Bahan organik itu juga 
menjadi medium yang baik bagi bakteri, se- 
hingga lapisan itu merupakan sumber maka- 
nan yang kaya. Bagaikan alat pengisap kotor- 
an (vacuum cleaner) bintang laut mengisap 
bersih lapisan bergizi itu. 

Acanthaster planci banyak menarik per- 
hatian para pakar karena dianggap perusak be- 
rat terumbu karang. Bintang ini adalah pre- 


dator yang makanan utamanya adalah polip 


koral jenis-jenis tertentu. Predator ini dapat 
membunuh seluruh koloni koral dengan jalan 
mencerna dan mengisapnya, meninggalkan 
kerangka yang bersih, memutih yang telah 
mati. 


Bela Diri 

Tingkah laku, senjata kimia maupun meka- 
nik, adalah kiat bela diri yang berkembang pa- 
da bintang latt. Warna yang mencolok mem- 
beri kesan tidak enak untuk disantap. Di da- 
lam jaringan tubuh terdapat zat kimia yang 
sangat tidak sedap rasanya, bahkan bersifat 
racun. Sewaktu-waktu zat im dikeluarkan un- 
tuk mengusir yang berani mengusik. Oleh ka- ` 
rena itu beberapa jenis bintang laut merasa 
aman menampakkan diri tampil disiang hari. 

Pada permukaan tubuh bintang laut ter- 
dapat aksesori berupa duri, tonjolan, butiran 
atau kepingan, terbuat dari kristal yang keras 
dan tajam, sukar dicerna, sehingga predator 
enggan memakannya. Benda-benda itu mem- 
punya berbagai fungsi, tetapi yang terutama 
adalah untuk melindungi diri dari predator. 
Perlu diwaspadai bahwa aksesori itu dapat 
membahayakan predator, bahkan juga ter- 
hadap manusia, karena aksesori mengandung 
zat beracun. Protoreaster nodosus, berdiame- 


P 
* 
Mex, 


Fromia elegans 


ter 40 cm, duri-durinya berbentuk cula badak, 
sedangkan A. planci duri-durinya runcing dan 
tajam. 


Mampu Ber-regenerasi 

Struktur tubuh yang radial simetri 
membuat kelima bagian bintang laut 
mempunyai replika dari sistem organ. 


Binatang ini tidak mempunyai bagian depan . 


yang bisa diserang oleh predator. Apabila 
tangannya putus, maka ibarat mendapat ganti 
rugi, tangan itu dibuat lagi dan tumbuh 
kembali seperti sediakala. Namun dalam 
proses rehabilitasi anggota tubuh itu bisa ter- 
jadi kelainan seperti yang dialami Fromia 


elegans, yaitu tumbuh tangan keenam. Tetapi 


binatang ini.tetap elegant. 


Perkembangbiakan 


Bintang laut berkembang biak secara gene- 


ratif atau vegetatif. Pada pembiakan generatif, 


telur dibuahi di luar tubuh. Mula-mula larva 


berbentuk simetri bilateral. Melalui proses me- 
tamorfosa, larva tumbuh menjadi bintang laut 
yang simetri radial bersegi lima. — ^ ^ 


Culcita novaeguineae 


Pada pembiakan vegetatif, Linckia multi- 
Jora, misalnya, salah satu tangannya meman- 
jang dan membesar, kemudian menanggalkan 
diri dari badan sentral. Dalam beberapa ming- 
gu pada pangkal tangan yang lepas itu tumbuh 
empat tangan kecil, sekaligus terbentuk badan 
pusat yang lengkap dan sempurna, mirip se- 
buah komet. Beberapa bulan kemudian komet 
itu tumbuh menjadi bintang laut yang utuh. 
Sedangkan pada bekas tangan yang tanggal, 
tumbuh tangan baru sehigga bintang laut itu 
pulih kembali. 

Beberapa bintang laut bersifat hermafrodit 
protandrik yaitu pada mulanya berkelamin 
jantan, kemudian hari menjadi betina, ' 


Kelestariannya 

Aneka jenis bintang. laut yang mempesona 
bentuk dan warnanya, tidak dilindungi secara 
khusus. Keberadaannya di suatu ekosistem 
yang dilindungi secara hukum, turut melesta- 
rikan kelangsungan hidup bintang-bintang i itu 
di laut. Q 


Foto-foto: Dok Asri 


HALAMAN 93 asri 136 


[ASIH TETAP 


Ternyata bambu, sejak dulu 
sudah menyatu dengan kehidupan 
kita. Siapa yang tidak mengenal 
berbagai jenis perabot rumah 
tangga yang terbuat dari anyaman 
bambu, atau rumah tinggal ber- 
dinding gedek di pedesaan, bahkan 
mebel-mebel yang begitu artistik 
dari batang-batang bambu yang 
mengisi ruang-ruang mewah rumah 
tinggal di perkotaan. 


ila kita perhatikan pada beberapa pameran 
B seperti pameran mebel atau pameran in- 
terior lainnya yang sering diadakan di Jakarta, 
pada setiap pameran tersebut membawa pan- 
dangan baru mengenai perkembangan mu- 
takhir disain interior dan mebel Indonesia. 
Terlihat beberapa kecenderungan produsen, 
yang jelas karena dorongan minat yang luas 
dari pembeli telah mendorong sejumlah ino- 
vasi baru di bidang desain mebel. Bahkan ra- 
tusan disain baru produk Indonesia telah me- 
nyerbu pasar mebel kita. 
Namun, walau disain mebel kita begitu 


~- 


asri 136 HALAMAN 94 


v 


beragam, mebel bambu ternyata masih me- 
nempati peringkat favorit yang cukup tinggi. 
Hal ini terangkum dari pendapat beberapa 
perajin yang terdapat di beberapa sentra 
kerajinan mebel di pinggir jalan. Mebel 
maupun perabot dari bambu memang lebih 
bersifat informal dibandingkan dengan 
perabot dari bahan yang lain. 


Kokoh dan Tahan Lama 
Batang-batang bambu yang umumnya 
lurus dan kuat banyak digunakan sebagai 


эү гу X I3 
wl Ne 


Bambu-bambu ukuran kecil yang 
belum diolah (atas) 


Perajin bambu sedang membuat : 
karyanya, dengan teknik yang 
masih sederhana. (kiri bawah) 


Hasil yang baru selesai 80%. 
(kanan bawah) 


bahan bangunan yang cukup kokoh dan tahan 
lama, baik untuk rumah tinggal maupun 
jembatan. Ada juga beberapa jenis bambu 
yang sangat baik digunakan sebagai bahan 
anyaman atau kerajinan, karena memiliki serat 
yang panjang, sangat lentur namun kuat dan 
tidak mudah patah. | 

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Saim, salah 
seorang perajin dan penjual mebel bambu, 
yang sebagian besar konsumennya dari ka- 
langan orang berduit dan orang asing. Me- 
nurutnya, bambu yang sering dipakai adalah 
bambu betung, bambu andong dan bambu 
wulung (hitam), dan ukuran bambu yang 
digunakan mulai bambu yang berdiameter 7 
cm—14 cm. 


"Kalau dari segi kekuatannya, bambu biasa | 


(bukan yang hitam) lebih tahan lama dan lebih 
laku dibandingkan dengan bambu hitam, 
tetapi kalau dari segi harganya, bambu hitam 
lebih murah,” kata perajin asal Bogor ini 
bercerita. | 


Teknik Pengerjaan yang Sederhana 


"Kekuatan mebel bambu ini sebenarnya 


bergantung pada kondisi bambu mulai dari 


umur waktu tebang, cara penebangannya, dan 
cara membuatnya. Kalau semua ketentuan itu 
sudah benar, maka umur mebel bambu ini bisa 
mencapai puluhan tahun,” kata perajin yang 
sudah menekuni bidangnya ini selama kurang 
lebih 25 tahun kepada Asri. ” Waktu untuk 
menebang pohon bambu ini yang paling baik 
adalah antara bulan April—Agustus. Tetapi 
yang paling baik pada bulan Mei, dan umur 
bambu yang paling ideal untuk ditebang 
adalah dua tahun, sebab pada umur tersebut 
keadaan bambu cukup kuat dan matang. 
Kalau kita perhatikan mebel yang dihasilkan, 
tentu tak terpikirkan bahwa hasilnya ini sudah 
sampai ke mancanegara, antara lain Mexico, 
Belanda, Selandia Baru. Ternyata semua ini 
masih menggunakan proses yang sangat 
sederhana dan tradisional. | 
"Bambu ini semua berasal dari Bogor. 
Begitu bambu datang, saya jemur agar kering, 
lama penjemurannya kira-kira satu bulan. 
Setelah dijemur lalu direndam dalam air kira- 
kira selama empat bulan. Setelah itu dijemur 
kembali di tempat teduh, sampai saatnya 
untuk digunakan. Kalau mau dipakai, terlebih 
dahulu diberi obat (sejenis obat untuk 
mematikan kutu),” katanya menceritakan 
prosesnya. Untuk satu kursi bisa meng- 
habiskan dua batang bambu, dan biasanya 


Foto-foto: Deny & Koleksi Asri kursi ini bisa dipadukan dengan rotan atau 


Kursi bambu yang sudah dipa- 
dukan dengan unsur kain, tampil 
kokoh namun memikat 


kulit sebagai aksesorinya. 

Menyinggung soal harga jual, Saim me- 
ngatakan bahwa harga satu set kursi termurah 
seharga Rp 50.000, dan harga yang paling 
tinggi adalah Rp 750.000,— Sedangkan harga 
untuk satu tempat tidur mulai dari Rp 
150.000 — Rp 250.000,—. 

Di tempatnya yang merangkap sebagai 
tempat tinggalnya ini, Saim juga mengerjakan 
perabot lainnya seperti lemari, rak buku, atau _ 
apa saja sesuai dengan pesanan, sebab umum- 
nya yang datang ke tempat ini memesan 
barang-barang lengkap dengan gambar dan 
ukurannya. Menurutnya, untuk mendirikan 
usaha seperti ini diperlukan modal yang cukup 
besar, kira-kira 10 juta rupiah, sebab harga 
satu batang bambu besar saja sudah 15.000 
rupiah, sedangkan sekali mendatangkan 
bambu bisa sampai 15 truk. Satu truk bisa 
memuat 75—100 batang bambu, belum lagi 
bambu yang kecil-kecil dan bambu hitam 
(kalau ada pesanan). 

Yang jelas dari tempat yang sederhana di 
tepi jalan raya ini, telah dihasilkan produk 
bambu yang berkualitas dan memenuhi syarat 
yang mempunyai standar disain yang sesuai 
dengan kebutuhan penggunaannya. Mebel 
bambu sampai saat ini ternyata mampu berta- 
han di antara mebel "modern" lainnya. Laju 
konsumsi terhadap mebel bambu in tentu 
akan semakin cepat selaras dengan 
kecenderungan masyarakat dewasa ini akan 
barang-barang yang mempunyai nilai 
alamiah dan dikerjakan dengan keterampilan 
tangan. (hand-made). © 

(Denyza SA) 
Pewawancara: Denyza SA & Didan 


HALAMAN 95 asri 136 


AMANDA 
STAND GUIDE 
TELADAN 


adannya yang berpera- 
wakan peragawati dengan 
wajah manis itu memang cocok 
untuk menjadi pramu-pameran 
atau stand guide yang bertugas 
memandu dan memberi pene- 
rangan kepada setiap pengun- 
jung pameran. 
Amanda Dewi Sartika, 
di pameran-pameran REI yang 
diselenggarakan oleh Debindo 
telah tiga kali dinobatkan men- 


jadi . stand FO ETE maka 


tidak ada salahnya kalau dia di- 


sebut sebagai seorang stand: 
guide (teladan. 

| Ini bukan karena penam- 
pilannya yang cantik menarik de- 
ngan badan semampai, atau le- 
sung pipinya bila senyumnya 
merekah, tetapi terutama dari si- 
kap keramah-tamahan dan ri- 
ngan tangan memberikan ban- 
tuan kepada setiap orang yang 
memerlukan, tanpa pandang bu- 
lu dan tanpa mengeluh serta tan- 
pa mengenal lelah, selama pa- 
meran berlangsung. Dengan se- 
ragam kain kebaya ala nyai Da- 
sima, biasanya mengganggu ru- 
ang gerak bagi gadis- gadis yang 
mengenakannya; dalil ini tidak 


berlaku bagi Amanda Dengan’ 


mengenakan seragamnya yang 
anggun itu, Ámanda tak segan- 
segan ikut mengangkati barang- 
barang keperluan pameran yang 
datang pada saat-saat terakhir se- 


belum pameran dibuka. Tak lupa | 
selalu dilakukannya dengan se-. 


nyum manisnya. Dara campuran 


asri 136 HALAMAN 96 


REKAN ASR] 


Jawa-Sunda yang dilahirkan di 
Denpasar 18 April 1971 kini du- 
duk di bangku kuliah fakultas 
ekonomi Universitas Pancasila di 
tingkat IV, mulai menjadi rekan 
Asri ketika berpameran bersama 
PT Pasir Wangun dari Taruma 
Resort, dua tahun lalu. 
Menurut Amanda sete- 
lah ikut membantu berbagai stan 
dari berbagai real estate atau pe- 
rusahaan automotif lain, suasana 
yang paling mengesankan adalah 
bersama Taruma Resort. Karena 
di situ suasana kekeluargaannya 
sangat diutamakan. 
Djumaryo I.M. 


PAMUDJI SUPTANDAR 


aya pernah mengalami keputusasaan yang begitu dalam, karena 
dunia yang saya tekuni ternyata tidak mendapat tempat dihati 


S 


masyarakat. Itu kira-kira tahun 60-an, tapi sejak tahun 75 ke atas: 


dunia yang saya tekuni ini mulai dilirik orang,” demikian penuturan 
jujur seorang pendidik sekaligus pendiri Fakultas Desain Interior 


Trisakti, yang juga mantan Direktur Penelitian dan Pengembangan | 


Departemen Perindustrian (1973), dan mantan Direktur Perusahaan 
Penanaman Modal Asing Indonesia-Amerika (1988) ini Ne aan 
kepada Asri di tempat kerjanya. 

Pamudji Suptandar, pria kelahiran Purwokerto, dan barak 
tnam orang anak serta kakek dari empat orang cucu ini memang 
sangat antusias sekali berbicara seputar masalah interior. Menurutnya, 
desain interior itu sangat dinamis, sesuai dengan perkembangan 
zaman, dan trend yang ada itu sangat dipengaruhi oleh beberapa hal 
antara lain, faktor kondisi ekonomi, tingkat kecerdasan, faktor 
pendidikan, faktor globalisasi, dan faktor sosial. 


? Manusia 85% dalam kehidupannya ada didalam ruang, dan . 


salah satu unsur untuk memperindah ruangan itu adalah interior. 
Untuk itu desain interior yang baik adalah apabila dapat menye- 


nangkan si pemakai. Desain itu harus memperhatikan segala aspek bagi 


manusia seperti kenyamanan, keindahan, ketenteraman, juga kesukaan 
dari si pemakai ruang tersebut,” katanya menerangkan, Makanya bagi 
para ibu yang ingin agar suaminya betah di rumah, buatlah interior rumah 
dengan rapi dengan memperhatikan seperti yang saya katakan tadi,” 
sarannya. (Denyza. SA) 


YVONNE 
NINDIANTO 
erkembangan bisnis ta- 


P man saat ini sudah sema- 
kin marak demikian dikatakan- 
nya ketika mengawali bincang- 


bincang dengan Asri di Bali Cliff 


Resort. Diakui bahwa ia belum 
lama mengelola perusahaan da- 
lam bidang pertamanan ini yaitu 
kira-kira sekitar dua tahun. 
Namun, dalam waktu yang sing- 
kat itu banyak pengalaman yang di- 
dapatnya. Salah satu masalah 
yang dihadapi Yvonne ialah 
pengadaan tanaman yang ber- 
ukuran besar serta kualitas sama 
yang masih susah untuk diper- 
oleh. Lebih jauh dikatakannya, 
”pernah saya keluar masuk 
nursery (kebun bibit) dan penjual 
tanaman yang ada di sekitar Ja- 
karta tetapi hasilnya kurang me- 
muaskan.” Dari hasil pengamat- 
an serta pengalaman sesaat ia 
mengambil kesimpulan bahwa 
umumnya nursery yang ada di 


| Indonesia sifatnya masih mu- 


siman artinya jika sedang musim’ 


| palem, semuanya menanam pa- 


lem. Padahal menurutnya pro- 
yek-proyek lansekap memerlu- | . 
kan jenis-jenis tanaman yang ber- 
variasi. Pengalaman yang baru 
saja dilaluinya pada saat memer- 
lukan jenis palem raja.” Dulu ta- 


| naman ini ditengok pun tidak, se- 


karang andaipun ada harganya ja- 
di mahal sekali, karena semua pro- 
yek menanam jenis ini”. 

Dari angan-angannya ia 
mulai merintis mewujudkan 
kebun bibit untuk menunjang 
kebutuhan proyek-proyeknya. < 
? Sudah lama saya ingin mewu- 
judkan kebun bibit ini khususnya 
jenis-jenis tanaman palem.” 

Demikian dikatakan di 
sela-sela kesibukannya dalam 
memimpin beberapa perusaha- 
annya. (Djoni D.Waridan) 


Podocarpus neriifolia 


Nama lokal : Podokarpus 
Suku : Podocarpaceae 


Keadaan Umum 

Di bidang perkayuan, podokarpus 
sudah sering didengar. Pohon yang ti- 
dak menggugurkan daun ini dapat 
mencapai tinggi sekitar 20 m. Cabang- 
cabangnya yang rapat ditumbuhi oleh 
daun yang berbentuk lanset dan sempit. 
Daun-daun inilah yang merupakan daya 
tarik tersendiri, yaitu warnanya yang hi- 
jau tua atau hijau terang yang dapat 
mencapai panjang antara 7.5 - 10 cm. 


Syarat Tumbuh 

Pohon ini penyebarannya cukup luas 
baik di dataran rendah maupun dataran 
tinggi. Tumbuh baik di tempat terbuka 
dan tanah berlempung dengan drainase 


baik. Bila ditanam dalam pot, gunakan 


media campuran tanah, pasir dan kom- 
pos dengan perbandingan 1:1:1. 


Kegunaan 

Selain dimanfaatkan kayunya, ta- 
naman ini dapat dinikmati keindahan 
daunnya dengan menempatkannya pa- 
da taman-taman berskala besar. Seba- 
gian pencinta podokarpus, menempat- 
kannya dalam pot-pot artistik? 


Perbanyakan 

Secara alami, ia memperbanyak diri 
melalui penyebaran bijinya. Akan tetapi 
kita dapat memperoleh tanaman baru 
dengan cara mencangkok atau menye- 
tek salah satu batangnya. 


K ATALOG TAN AMAN 


Aster x frikartii 


Nama lokal: Aster, Daisy 
Suku : Compositae/Asteraceae 


Keadaan Umum 

Seperti halnya aster jenis-jenis lain, 
Aster x frikartii memiliki keindahan bu- 
nga yang tiada tara. Ia tumbuh dengan 
warna bunga biru keunguan dan kuning 
pada bagian tengahnya, suatu perpadu- 
an warna yang kontras. Dengan kele- 
bihan inilah, ia dapat mengilhami para 
perangkai bunga untuk mengungkap- 
kan imajinasinya dalam rangkaian-rang- 
kaian yang cantik. 


Syarat Tumbuh 

Aster yang beraroma menyegarkan 
ini sangat menyukai tanah subur yang 
netral (pH 6-7) dan berdrainase baik, 
sinar matahari penuh. Kelembapan 
yang tinggi akan memudahkan ia ter- 
kena jamur embun tepung, untuk me- 
ngendalikan penyakit ini gunakan fu- 
ngisida seperti antrakol sebanyak dua 
gram/liter air setiap minggu. 


Kegunaan 

Kehadirannya dalam rangkaian bu- 
nga dan tanaman pot tentu sudah 
tidak diragukan lagi. Beberapa pengge- 
mar aster menghadirkannya dalam ta- 


man seperti penghias tepi jalan kecil, pa- 


gar atau SISI-Sisi pintu gerbang. 


Perbanyakan 

Perbanyakan yang biasa dian 
adalah dengan pemisahan anakan. Ta- 
naman ini tergolong memiliki pertum- 
buhan yang cepat, sehingga terbentuk 


 rumpun-rumpun yang menarik. 


Tithonia diversifolia 


Nama lokal : Tree marigold, Ki Pait 
Suku : Compositae/Asteraceae 


Keadaan Umum 

Semak tahunan ini bisa dikatakan ku- 
rang dikenal namanya tetapi sering di- 
lihat keberadaannya. Tumbuh merum- 
pun akibat cabang-cabangnya yang 
rapat dilengkapi daun-daun yang ber- 
cuping rata-rata tiga. Daun memiliki 
tangkai serta permukaan bawah daun 
berbulu. Bunganya yang kuning Бег- 
ukuran besar dengan diameter sekitar 
15 cm. Tinggi tanaman dapat mencapai 
tiga meter. 


Syarat Tumbuh 

Tanaman ini belum dibudidayakan 
secara khusus, artinya masih sebagai ta- 
naman liar, sehingga 1a tumbuh tidak 
terlalu memilih tempat. Daerah agak 
lembap dan terbuka biasanya merupa- 
kan tempat tumbuhnya. 


Kegunaannya 

Kegunaan seperti umumnya tanam- 
an hias belum didapatkan dari tanaman 
ini. Ia masih hidup secara liar di tebing- 
tebing curam atau tepi-tepi sungai. Dari 
segi konservasi kegunaannya cukup be- 
sar untuk menahan tanah dari bahaya 
erosi. 


Perbanyakan 
Secara alami tanaman yang berasal 
dari Hawaii dan Sumatera ini memper- 


banyak diri dengan bijinya. 


Tulisan: Neneng Nurhasanah 


HALAMAN 97 asri 136 


TANAMAN HIAS BERKHASIAT OBAT 


Nusa Indah, Putih 


Nama ilmiah: Mussaenda pubescens Ait.f. 

Familia: Rubiaceae. ——— 

Nama asing: Splash of white. 

Uraian tanaman: Perdu, tinggi 1-2 m, dengan шц naik 
ke atas, cabang kecil berambut halus. 

Tanaman i ini tumbuh liar di lereng bukit, semak-semak atau 
dipelihara sebagai tanaman hias. 

Daun tunggal, bertangkai, bentuknya bulat telur dengan ujung 
dan pangkal runcing, tepi rata, tulang daun menyirip, 
berambut halus dengan panjang 5-8 cm, lebar 2-3,5 cm. 
Bunganya. kecil-kecil berkumpul di ujung tangkai, bentuknya 
seperti terompet berwarna kuning dengan daun pelindung 
berwarna putih. Buahnya buah Funi berbentuk bulat 
memanjang, dengan ukuran sekitar 6x8 mm. 

Bagian yang berkhasiat: Batang, daun dan akar. 
Kegunaan: Batang dan daun digunakan untuk pengobatan 
demam, influenza, pingsan akibat udara panas, batuk, radang 
amandel, radang ginjal, disentri, perdarahan pada wanita, 
koreng atau digigit ular. Akar dipakai untuk pengobatan 
cacingan pada anak, masuk angin sehabis bersalin, sakit 
pinggang atau tumor payudara. 

Cara pemakaian: Untuk minum, batang E 15-30 g 
digodok, atau ditumbuk dan air perasannya diminum. Bila 
akar yang dipakai, maka 30-60 g. akar digodok atau digiling 
menjadi bubuk. Untuk pemakaian luar, herba segar 
dilumatkan dan dibubuhi ke tempat yang sakit. 


Mondokaki 


Nama ilmiah: Ervatamia divaricata (L.) Burk 

Familia: Apocynaceae. _ 

Nama daerah: Kembang mentega, Kembang susu, bunga 
manila, bunga wari. 

Nama asing: Ceylon jasmine, wax flower plant. 

Uraian tanaman: Perdu yang banyak bercabang, tinggi 2-3 
m, bergetah seperti susu dan mempunyai akar tunggang ini 
asalnya dari India. Mondokaki biasa ditanam sebagai tanaman 


hias dipekarangan atau di taman-taman dan dapat ditemukan 


dari dataran rendah sampai 400 m di atas permukaan laut. 
Daun tunggal, tebal seperti kulit, duduk berhadapan, 
bertangkai pendek, bentuknya bulat telur memanjang sampai 
jorong, ujung dan pangkal runcing, tepi rata ‚ permukaan atas 
licin mengkilap, tulang daun menyirip dengan panjang 6-15 
cm, lebar 2-4 cm. Tangkai bunga keluar dari ketiak daun, 1 
atau sepasang, pendek dengan beberapa bunga. Bunga bia- 
sanya double, warnanya putih dengan warna kuning ditengah, 
diameter sekitar 5 cm, harum. Perbanyakan dengan stek atau 
cangkok. 

Bagian yang berkhasiat: Akar, daun dan kulit batang. 


Kegunaan: Daunnya digunakan untuk pengobatan bisul, 


radang kelenjar payudara, digigit anjing gila atau tekanan 
darah tinggi. Getah daun digunakan untuk radang mata, ke- 
keruhan cornea atau mencegah timbulnya radang pada luka. 


Akar berkhasiat untuk pengobatan kerongkongan bengkak 


dan sakit, batuk, tulang P diare atau gigitan binatang 
beracun. | 
Cara pemakaian: Untuk minum 15 20 g digodok, atau 


untuk pemakaian luar herba secukupnya dilumatkan, 


tempelkan ketempat yang sakit. 


З Tulisan & Foto: Dr. Setiawan Dalimartha. 
Narasumber; Prof.H.M.Hembing Wijayakusuma. 


CERMIN 
PRIBADI 


dengan pasti 


Menyuguhkan 


sajian yang tak 


pernah basi 


Padat isinya, 


T PE 
mantap misinya 


II. 


Li. 


€ Bacaan pilihan wanita masa kini. 
€ Penuh aneka berita yang eksklusif 
dan aktual, feature yang menarik, ki- 
sah sejati yang menyentuh dan men- 

cekam, fiksi bermutu tinggi. 

€ Semarak dengan pusparagam ma- 
salah manusia, keluarga, wanita de- 
ngan lembaran busana dilengkapi 


. pola, kecantikan , keterampilan dengan interior 
Beli Satu dan taman. Tentu saja resep kue dan masakan dari 


Dapat Dua berbagai daerah dan manca negara. Sedap untuk 


dinikmati, sayang kalau dilewati. 
* Diolah dan disajikan oleh tangan-tangan cekatan yang terampil namun 
lembut. | 
€ Senantiasa menyentuh, menghibur, memberi informasi akurat 


€ Sarat manfaat, penuh pesona, tampil memikat dan..... 


PENDERITA 
NYAKIT 


PARU 


MENINGKA 


Agar tidak kehabisan, silakan Anda berlangganan melalui Agen majalah kesayangan 
Anda, atau langsung ke bagian promasi/sirkulasi Majalah Kartini, Jalan Garuda No.69, 
Jakarta 10610, 4243469-4200327. 


edendum mr dem bmc bends еннан» ete Gee te «замды «мемы» —R——————— oe 
ome cee шыны» cues «ат» CERES GE GE GREED ED GED GE GARE GREED can GS GEES Gs Ge «шынны» ee ee ee es es eee ee ee ee 


Barang yang "ASLI" hanya dapat 
diperoleh di Show Room MASTER 
Springbed. 9 


с=п ee "nib LL dominii 
n= m Lr 


Hubungi Show Room Kami: 
JAKARTA : | 


€  Pintu Air Raya 36-N 
Tel.3457641,3459226.Fax.:7397132 

@ Ratu Plaza Lt.II 

. Tel.(020)712209 ext.2209/2299,7397339 

€ Plaza Indonesia Shopping Centre Lt.III 
Jl. M.H.Thamrin 28-30 
Tel.328052,328053 

е Kelapa Gading Permai 
Jl.Raya Barat Boulevard Blok LC-6 No.39 
Tel.4504779 Fax./Tel.:4526462 


SURABAYA : 


е Jl.Tunjungan 62 
Tel.03 1-44636.Fax.:03 1-520574 


DEALER : 


e SWEET HOME 
Jl.Jend.A. Yani 130 Medan 
Tel.061-516296 

*  TOPFURNITURE 
Jl. Kol.Atmo 578-579 
Tel.0711-358165 


x cm, ВЕ 3 ; 
iio GRE Mane ы P 
бн. ae paap M 

x ‚ 


= a >м get 
a ^w 


MASTER AVON | 
JBLE-FOOT PAINTED 


м 


